LATAR 
BELA 
KANG 



Dari segala macam ilmu yang dipelajari oleh manusia di muka bumi, ilmu syariah 
menempati posisi teratas. Karena ilmu syariah adalah ilmu yang mengenal Allah, 
Rasul-Nya, dan hukum-hukum yang ditujukan dengannya untuk menuai maslahat pada 
hamba dan mengenyahkan atau meminimalisir madharat padanya. Mempelajari ilmu 
syariah adalah sebuah amalan mulia, la akan memuliakan pembelajarnya. Di antara 
kemuliaan pembelajar ilmu syariah adalah: 

[1] Derajat terangkat di sisi Allah Ta'ala. Firman-Nya: 

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." [Q.S. Al-Mujadilah: 11] 

[2] Memaksimalkan penghambaan dan rasa takut pada Allah Ta'ala. Firman-Nya: 
"Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama 
(orang-orang berilmu)." [Q.S. Faathir: 28] 

[3] Allah menghendaki padanya kebaikan. Sabda Rasul-Nya: 

"Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan pemahaman 
agama Kepadanya." [H. R. Bukhari dan Muslim] 

Ilmu syariah adalah bekal menuju kebahagiaan negeri baka, setelah sebelumnya di 
negeri fana pembelajarnya berbahagia. Muslim yang ikhlas berbekal dan teguh dalam 
beragama dengan prinsip dan keilmuan tinggi aclalan orang yang paling berbahagia di 
dunia dan di aknirat. Tiada golongan lain dan manusia yang lebih berbahagia darinya. 
Semua dari para Nabi, Rasul, dan para wali Allah, adalah orang-orang yang berilmu. 
Cobaan dan ujian mereka begitu besar, namun ketegaran mereka lebih besar, sehingga 
mewariskan ketentraman meski besarnya tantangan, kebahagiaan meski besarnya 
ujian dan ketakwaan yang Allah ridhai meski orang-orang kafir dan munafik membenci. 

Kunci terbesar dalam pendalaman ilmu syariah adalah bahasa Arab. Dengan memulai 
mempelajarinya, bagai seorang muslim sedang memulai jalan menuju kemuliaan. 
Bahasa Arab adalah bahasa AT-Qur 'an, semuha-mulia kitab. Bahasa Arab pula yang 
dilisankan oleh Sang Rasul, semulia-mulia manusia. Para sahabat dan ulama pun 
berbahasa Arab. 

Pula, ilmu-ilmu alat setelahnya adalah kunci menuju kemuliaan. Di antaranya, adalah 
ilmu Ushul Fiqh. Dengannya, gerbang akan terbuka menuju ilmu-ilmu maqaashid 
(ilmu-ilmu inti yang tertuju), seperti Tlmu Aqidah, Ilmu Fiqh, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadits. 
Maka, sungguh berbahagialah seorang muslim jika berhasil menguasai ilmu syariah. 
Kenikmatan terbesar telah Allah sematkan pada hayatnya. 



TU J 
UAN 



L Menyebarkan Pemahaman 
Islam yang benar (shahih) dengan 
berpijak pada Al-Qur'an dan 
As-sunnah sesuai dengan 
pemahaman yang benar. 

2. Membentuk pribadi 
mahasiswa/i yang memiliki sikap 
ilmiah dalam beragama Islam. 

3. Memberikan pengetahuan 
kepada mahasiswa/i tentang 
indahnya syariat Islam yang 
benar. 




STR 
UKT 
UR 



Ketua 

Wakil Ketua 
Sekbend Depok 
Bendahara Umum 
Pengasuh 



Ruko Juanda, Jalan Juanda Raya, Depok 
(Dekat Kampus UI dan Gunadarma) 



Hasan Al-Jaizy 
Uus Suhendrik 
Nana Aprilia Akhsani 
Nilda Sahira 
Bu Siti Rohani (admin grup MBM) 




2 




Nuantrend 
c weekend 



NYANTREN WEEKEND 



Nyantrend Weekencl (NW) adalah program kajian mingguan yang diselenggarakan demi memenuhi 
harapan kalangan awam kaum muslimin untuk mempelajari kitab-kitab warisan ulama secara rutin 
dengan penyesuaian hari dan jam kosong peserta. NW diselenggarakan pada hari Sabtu dan Ahad. 
Tiap peserta berhak memilih satu dari kedua hari yang sesuai dengan waktu luangnya. 
Mata pelajaran untuk NW adalah: 

A. Fiqh Syafi'i. la adalah kajian fiqh bermadzhab Syafi'i yang menjadikan kitab Ghaayah At-Taqriib 
karya Abu Syujaa 1 sebagai kitab pedoman dan kitab Kajian Fiqh Syafi'i susunan Hasan Al-Jaizy 
sebagai pengaya maklumat bagi peserta. 

B. Hadits Ahkam. la adalah kajian hukum-hukum fiqh yang berkonsentrasi pada hadits-hadits 
hukum. Kitab yang dikaji adalah kitab Buluugh Al-Maraam karya Ibnu Hajar Al-Atsqalany dan kitab 
Kajian Hadits Ahkam susunan Hasan Al-Jaizy sebagai pengaya maklumat bagi peserta. 

C. Bahasa Arab. la adalah kajian praktek berbahasa Arab yang menjadikan kitab Duruus Al-Lughah 
karya Syaikh Abdurrahiim sebagai panduan. 




3 



PRO 
GRAM 



2. KAJIAN HARIAN 



Kajian harian adalah kajian yang kami adakan tiap hari selain Sabtu dan Ahad yang terbagi menjadi 
dua: 



A. Kajian Kitab, yaitu kajian yang mengkaji kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Disiplin ilmu 
yang diutamakan adalah ilmu Aqidah. Di antara kitab yang kami harapkan dapat mengkajinya 
adalah: Al-Utsuul Ats-Tsalaatsah, Oawaaid Al-Arba 1 dan lainnya. Kami juga akan membentuk kajian 
hadits Arba'in Nawawy dan kajian hadits Targhiib wa Tarhiib. 

B. Kajian Bahasa Arab, yaitu kajian materi dan praktek Bahasa Arab yang berlangsung selama 4 
hari, dengan adanya 2 kelas, yakni kelas Senin-Rabu dan Selasa-Kamis. 



3. KAJIAN TEMATIK MINGGUAN 

Kajian Tematik Mingguan (KTM) adalah kajian yang membahas tema tertentu tanpa terkait dengan 
kitab tertentu. Kami akan mengadirkan pemateri yang berkompeten dan bermanhaj Ahlus Sunnah 
wal Jama'ah dalam menyampaikan ilmu. Kajian ini diselenggarakan per pekan, tepatnya pada hari 
Sabtu atau Ahad. Cabang disiplin ilmu yang berkenaan dengan tema KTM beragam. 




4. DIRASAT AL-QUR-AN 



Dirasat Al-Qur'an adalah halaqah ikhwan dan akhwat secara terpisah yang berkonsentrasi di tajwid 
pada awalnya, diselingi dengan upaya menghafal ayat dan surat. Dirasat ini diutamakan untuk 
peserta dari kalangan umum yang belum sempurna bacaan Al-Our'annya. Dan kami akan 
menyelenggarakan pula dirasat Al-Qur'an tingkat menengah untuk menyempurnakan bacaan 
peserta dari segi Tajwid dan memperkaya hafalan. 



Perpustakaan adalah taman bacaan yang kami sediakan untuk siapapun dari pengunjung dengan 
tujuan menperkenalkan kaum muslimin akan kitab-kitab warisan ulama yang telah diterjemahkan 
dan sebagai upaya pemenuh hajat kaum muslimin yang haus akan ilmu syariah. Kami membangun 
perpustakaan di lantai 3 untuk akhwat dan 4 untuk ikhwan. 



5. PERPUSTAKAAN 




mahasiswa 



umum 




DONASI 



Dana donasi atau 
sponsorship dapat 
diserahkan langsung ke 
pengurus MBM atau melalui 
nomor rekening: 

BNI 031-240-7648 atas 
nama Nana Aprilia Akhsani 



KONTAK KAMI 



Kegiatan: Nyantren Weekend (Sabtu dan Ahad) 




^ Hasan Al- Jaizy 

0856-101-9891 



GRUP: MARI. BANTU MEREKA 




